Dalam Kitab Fathul Mu'in tertulis " hal pertama yang wajib di ajari oleh kedua orang tua 
terhadap si buah hati adalah tentang Nabi Muhammad SAW ( Namanya, tempat lahir, wafat 
dan makam ) 

Untuk lebih mudah dan sedap disampaikan maka kami gubah dalam bentuk syair. 

# Syair Mengenal Rasul Pilihan # 

Oleh al-B ayuni 

Nabi Muhammad lahir di Mekkah 
Wafatnya Nabi dinegri Madinah 
Ayah Nabi nama Abdullah 
Ibunda Nabi siti Aminah 
Wahai anakku cintalah Nabimu 
Rindukan dia didalam hatimu 
Nabi kita nabi akhir zaman 
Nabi mulia jadikan tauladan 
Patuhilah syariatnya yang suci 
Saat dirimu dewasa nanti 
Harapkanlah syafaatnya Nabi 
Perbanyak shalawat setiap hari 
Doakanlah ibu dan bapakmu 
Agar selalu bisa mendidikmu 
Agar kamu jauh dari dosa 
Terhindar kamu dari api neraka 
Berkat syafaat nabi yang mulia 
Nabi junjungan nabi tercinta 
Semoga Allah mempertemukan kita 
Sekeluarga didalam surga. 

Nyanyi kanlah disamping sibuah hati saat dia masih kecil / bayi waktu dia mau lelap. 
Tentunya dengan irama yang indah. 

Itu syair saya ijazahkan kepada siapapun yang telah membaca syair ini, dibaca untuk pribadi 
dan boleh diajari kepada orang lain, khususnya kaum ibu yang sudah ada momongan. Mohon 
diamalkan agar saya juga turut mendapat aliran fahala. 

Semoga Allah selalu mencurahkan rasa cinta dan rindu kita kepada Baginda Nabi 
Muhammad SAW. 


